Kunci: Kursus Animasi di Medan 


Judul: Kursus Animasi di Medan Jadi Animator BerkualitasDeskripsi: Anda bercita- 
cita jadi animator? Gabung bersama kami dengan mengikuti kursus animasi di 
Medan dengan biaya yang terjangkau. 


Isi: 


Era industri 4.0 membuat kita harus melek terhadap canggihnya teknologi yang 
semakin berkembang. Seperti iklan komersial, desain game bahkan ilmu 
pengetahuan sekalipun telah menggunakan animasi untuk 
menginterpretasikannya secara visual. Animasi itu sendiri memiliki arti sebagai 
sebuah objek yang disusun beraturan sehingga menghasilkan sebuah gambar 
yang bergerak dengan visual yang menarik. Dalam dunia animasi terbagi 2 
bentuk, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Saat ini Flashcom menyediakan kursus 
animasi di Medan dengan sistem belajar yang full praktik. Dengan harapan 
setelah mengikuti program tersebut akan semakin banyak animator yang terlahir 
dan berkompetisi di era ini. 


Bidang Studi Kursus Animasi 


Belajar animasi di Flashcom memberikan Anda peluang untuk menjadi animator 
yang kreatif. Karena secara teknis, dalam proses pembuatan animasi Anda harus 
memahami konsep dan prinsip dasar dari animasi itu sendiri. Awal dari gambar 
atau objek yang akan dibuat, lalu lanjut ke proses pemodelan dan rendering. 
Materi kursus animasi yang akan Anda pelajari di Flashcom adalah sebagai 
berikut: 


1. Adobe Flash 
Membuat animasi vektor dan bitmap dapat menggunakan program 
aplikasi standar Adobe Flash yang menyediakan authoring tool 
profesional. Biasanya software ini digunakan untuk keperluan animasi 
vektor di website agar terlihat lebih dinamis dan interaktif. Singkatnya 
Adobe Flash dapat membuat animasi dengan bahasa pemrograman 
ActionScript. Bahasa pemrograman tersebut dapat membuat ukuran dari 
animasi berkurang dan juga adobe flash dapat menyimpan data 
pengkodean dalam pembuatan animasi maupun game. 
Selain itu, adobe flash juga dapat membuat peta elektronik, spanduk web, 
games, aplikasi mobile dan sebagainya. Software ini dapat diakses dan 
dilihat melalui hp, tv, cd, dvd bahkan website sekalipun. Namun sangat 
disayangkan, adobe flash grafiknya masih belum lengkap dan lambat 
serta tidak terlalu banyak template. 


2. After Effects 
Software ini digunakan untuk membuat animasi, visual fx dalam film, 
motion graphic maupun pengompeosisian dalam video maupun film. 
Pemberian efek seperti hujan, badai, salju, ledakan bom dan lainnya dapat 
menggunakan software ini. Banyak keuntungan menggunakan software ini 
karena tersedia banyak efek untuk pembuatan motion graphic dan 


mendukung basis prosesor 64-bit sehingga aplikasi ini bisa sangat cepat 
dan responsif. After effects juga sangat populer di kalangan animator 
ataupun seniman profesional karena dapat mempertahankan detail 
gambar saat harus dikompresi. Namun kekurangannya yaitu butuh waktu 
untuk mempelajarinya. 
Bagi Anda yang tertarik atau masih bingung dengan fungsi dan kegunaan kedua 
software di atas, silahkan daftar kursus animasi di Flashcom. Karena dengan 
dibimbing dengan tenaga pengajar profesional Anda tidak akan kebingungan 
dalam mempelajari software tersebut dalam pembuatan animasi. Dijamin 
langsung bisa karena sistem belajar langsung praktik dan jadwal yang fleksibel 
membuat Anda merasa nyaman dalam meningkatkan keterampilan menjadi 
seorang animator. Hubungi kami untuk pertanyaan lebih lanjut melalui 
Hotline/Whatsapp: 0816-1500-8008. 


